PENTINGNYA 
MENDISIPLINKAN 
ANAK 


Latihlah seorang anak di jalan yang 
seharusnya dia tempuh: dan ketika dia tua, 
dia tidak akan menyimpang darinya. 
Amsal 22:6 


UNTUK ORANG TUA 


Sesungguhnya, anak-anak adalah milik pusaka 
Tuhan: dan buah kandungan adalah upahnya. 
Mazmur 127:3 

Dia yang tidak menggunakan tongkatnya 
membenci anaknya: tetapi dia yang mengasihi 
dia menghajar dia pada waktunya. Amsal 13:24 
Dalam takut akan Tuhan ada keyakinan yang 
kuat: dan anak-anaknya akan mendapat tempat 
perlindungan. Amsal 14:26 

Hukumlah anakmu selagi masih ada harapan, 
dan jangan biarkan jiwamu bersedih karena 
tangisannya. Amsal 19:13 

Kebodohan terikat di hati seorang anak: tetapi 
tongkat koreksi akan mengusirnya jauh darinya. 
Amsal 22:15 

Jangan menahan koreksi dari anak itu: karena 
jika kamu memukulnya dengan tongkat, dia 
tidak akan mati. Engkau akan memukulinya 
dengan tongkat, dan melepaskan jiwanya dari 
neraka. Amsal 23:13-14 

Tongkat dan teguran memberikan hikmat: tetapi 
seorang anak yang dibiarkan sendiri 
mempermalukan ibunya. Amsal 29:15 

Perbaiki putramu, dan dia akan memberimu 
istirahat: ya, dia akan memberikan kesenangan 
bagi jiwamu. Amsal 29:17 

Dan semua anakmu akan diajar oleh TUHAN: 
dan besarlah damai sejahtera anak-anakmu. 
Yesaya 54:13 


UNTUK ANAK-ANAK 


Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut 
umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, 
Allahmu, kepadamu. Keluaran 20:12 


Anakku, jangan hina teguran Tuhan: jangan 
bosan dengan koreksinya: Untuk siapa Tuhan 
kasihi dia mengoreksi: bahkan sebagai seorang 
ayah, anak yang disayanginya. Amsal 3:11-12 


Amsal Sulaiman. Anak yang bijaksana menjadi 
ayah yang bahagia, tetapi anak yang bodoh 
adalah beban ibunya. Amsal 10:1 


Dengarkan ayahmu yang melahirkanmu, dan 
jangan hina ibumu ketika dia tua. Amsal 23:22 


Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam 
Tuhan: karena ini benar. Hormati ayah dan 
Ibumu: yang merupakan perintah pertama 
dengan janji: Agar baik keadaanmu, dan 
panjang umurmu di bumi. Efesus 6:1-3 


Hormatilah ayahmu dengan segenap hatimu, 
dan jangan lupakan kesedihan ibumu. Ingatlah 
bahwa kamu dilahirkan dari mereka: 

dan bagaimana engkau dapat membalas mereka 
apa yang telah mereka lakukan untukmu? 
Pengkhotbah 7:27-28 


Jika kita mendisiplinkan anak-anak kita, mereka 
akan menangis sekarang tetapi menikmati 

di masa depan. Jika kita tidak mendisiplinkan 
anak-anak kita, mereka akan menikmati 
sekarang tetapi menangis di masa depan. 


Anak-anak adalah masa depan negara kita. 
Tetapi jika mereka menjadi tua tanpa disiplin, 
bagaimana masa depan negara kita? 


Semua kebiasaan buruk orang dewasa adalah 
kebiasaan yang tidak dikoreksi atau 

didisiplinkan ketika dia masih kecil. Kita harus 
membesarkan anak-anak yang takut akan Tuhan. 


Saya mengambil sepotong tanah liat hidup 
Dan dengan lembut membentuknya hari 
demi hari 

Saya datang lagi ketika tahun-tahun 

telah berlalu 

Itu adalah pria yang saya lihat 

Dia masih memakai kesan awal itu 

Dan aku tidak bisa mengubahnya lagi 


